(DM 
ANTARA (PP) 


PERPUSTAKAAN 
LAYANAN MEDIA MONITORING phone 021 386 8155 
LKBN ANTARA email : uluan@antara.co.id 


Investor Daily 
25 Januari 2012 
Hal :14 


Laba Dua Emiten BUMN Naik 


Oleh Elizabeth Gloria Berahmana 


b- JAKARTA — PT Semen Gresik Tbk (SMGR) 
memperkirakan laba bersih 2011 mencapai Rp 
3,9 triliun atau meningkat 10Y6 dibandingkan 
2010 senilai Rp 3,6 triliun. Sementara itu, laba 
bersih PT PP Tbk (PTPP) ditaksir naik 1996 dari Rp 
201,6 miliar menjadi Rp 240 miliar. 


Tahun ini, Semen Gresik meng- 
incar pendapatan lebih Rp 17 
triliun atau meningkat 5,854 dari 
estimasi 2011 sekitar Rp 16,06 
triliun. Pendapatan tahun lalu 
tumbuh 124 dibandingkan 2010 
senilai Rp 14,34 triliun. 

Direktur Utama Semen Gresik 
Dwi Soetjipto mengatakan, me- 
ningkatnya target pendapatan ta- 
hun ini ditopang oleh kenaikan vo- 
lume penjualan semen yang dipre- 
diksi mencapai minimal 22,5 juta 
ton, naik 13,649 dari realisasi pen- 
jualan 2011 sebesar 19,8 juta ton. 

“Potensi produksi semen tahun 
ini bisa di atas 22,5-23 juta ton. Ka- 
lau pabrik Tonasa bisa selesai Juni, 
produksi bisa tambah lagi sekitar 3 
juta ton. Selain Tonasa, juga akan 
ada dari Tuban sebesar 3 juta,” kata 
Dwi di Jakarta, Selasa (24/1). 

Semen Gresik juga berencana 
membangun dua pabrik tahun ini 
dengan target produksi total seba- 
nyak 6 juta ton. Pabrik tersebut ba- 
ru bisa beroperasi paling cepat 2013. 

Dwi mengungkapkan pula ren- 
cana perseroan mencari utang 
sekitar Rp 3 triliun guna memenuhi 
belanja modal sebesar Rp 5,5 triliun 
tahun ini. Salah satu cara yang di- 
tempuh adalah dengan menerbit- 
kan obligasi. 

“Kami membutuhkan dana eks- 
ternal sebesar Rp 3 triliun atau se- 
paruh dari investasi kami tahun ini 
sekitar Rp 5,5 triliun,” kata dia. 

Direktur Keuangan PT Semen 
Gresik Ahyanizzaman sebelumnya 
mengatakan, tahun ini perseroan 
membutuhkan dana Rp 5,5 triliun 
untuk investasi. Dana tersebut 
akan dialokasikan untuk menyele- 
saikan pembangunan dua pabrik 
dan satu pembangkit listrik, serta 
membangun dua pabrik semen 


baru di Sumatera dan Jawa. 

Sementara itu, emiten BUMN 
lainnya, PP optimistis laba bersih 
2011 mencapai Rp 240 miliar atau 
naik 199, karena bakal ditopang 
oleh peningkatan kontrak baru PP 
dan efisiensi. Tahun lalu, perseroan 
berhasil membukukan kontrak ba- 
ru sebesar Rp 11,8 triliun. 

“Pencapaian kontrak baru kami 
cukup besar dan ada keuntungan 
dari peningkatan efisiensi maupun 
investasi,” kata Direktur Keuangan 
PP Tumiyana. 

Tahun ini, total nilai kontrak yang 
diperoleh PP (order book) ditarget- 
kan mencapai Rp 27,5 triliun. Dari 
jumlah itu, sebesar.Rp 11 triliun 
atau 409 merupakan kontrak lama 
(carry over) yang dilanjutkan ke 
2012. Sedangkan sisanya adalah 
target kontrak baru PP sebesar Rp 
17 triliun. 

Tumiyana enggan memaparkan 
estimasi pendapatan PP tahun lalu. 
Dia hanya mengatakan, pendapat- 
an diharapkan naik, meski persen- 
tasenya tidak sebesar peningkatan 
laba bersih. 

Pada 2010, laba bersih PP men- 
capai Rp 201,65 miliar, meningkat 
23,54 dari perolehan laba 2009 se- 
besar Rp 163,26 miliar. Sedangkan 
pendapatan menembus Rp 4.4 tri- 
liun, naik 4,764 dibanding 2009 
yang hanya Rp 4,2 triliun. 

Tumiyana juga mengatakan ren- 
cana perseroan untuk merealisa- 
sikan pendirian anak usaha pro- 
perti perseroan dengan PT Jasa 
Marga Tbk (JSMR). Anak usaha 
ini diharapkan terbentuk pada 
kuartal IV-2012. Meski sebagai 
pemegang saham minoritas, 
sekitar 206, perseroan berupaya 
memaksimalkan investasi melalui 
anak usaha baru ini. 


PERPUSTAKAAN 


LAYANAN MEDIA MONITORING phone 021 386 8155 
LKBN ANTARA email : uluan@antara.co.id 


A.A. 
PD 
ANTARA PP, 


